TIM SELEKSI $“9 BAWASLU 


ANGGOTA PANWASLIH PROVINSI ACEH À J "TA rrnoawasrennmanunon 


PENGUMUMAN PENDAFTARAN 


CALON ANGGOTA PANWASLIH PROVINSI ACEH 
No : 010/TIMSELPROVINSI/ACEH/02/2023 


Berdasarkan Pasal 95 huruf | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menya- 
takan Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupa- 
ten/Kota, dan Panwaslu LN. Atas dasar itu Bawaslu menetapkan Tim Seleksi 
untuk pembentukan Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi Sulawesi 
Selatan, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2023-2028 
dengan SK Ketua Bawaslu No. 1762.1/K.BAWASLU/HK.01.01/12/2022, maka 
Tim Seleksi Calon Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh membuka pendaftaran 
bagi masyarakat Aceh yang memenuhi persyaratan penting: 


Warga Negara Indonesia. 

Berusia minimal 35 tahun. 

Berkepribadian kuat, integritas, jujur, dan adil. 

Minimal Pendidikan S1. 

Berdomisili di Provinsi Aceh dengan ditentukan oleh KTP. 

Mengundurkan diri dari parpol sekurang-kurangnya 5 tahun sejak 

mendaftar. 

7. Bersedia mundur dari jabatan politik dan pemerintahan, BUMN, dan 
BUMD ketika terpilih. 

8. Mundur dari ormas, baik berbadan hukum atau tidak. 

9. Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. 

10. Bersedia bekerja penuh waktu. 

11. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyeleng- 
gara Pemilu. 

12. Bagi PNS melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian 

dan bagi dosen PNS ada izin dari Rektor/Direktur/Ketua PTN nya. 


Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Provinsi Aceh 


Teuku Kemal Fasya, M.Hum Ir. Samsidar 
Ketua Sekretaris 


Pendaftaran akan dibuka sejak Senin s.d. Senin (20 — 28 Februari 2023) atau 
7 hari kerja. Berkas dapat diantarkan ke Sekretariat Timsel di Hotel Oasis Jln. 
Tgk. Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, No. 115, Kota Banda Aceh, 
mulai pukul 09.00 — 15.00 WIB. 


Informasi lengkap dan lampiran formulir yang diperlukan dapat diunduh 
dari https://bit.Iy/DokumenAdministrasiPeserta atau bisa dibaca melalui 
bawaslu.go.id 


La As an ai na 


Untuk contact person (whatsapp) dapat menghubungi: Samsidar (0818- 
0267-7708), Imam Zulfikar (0831-6518-9955), dan Fadhli Zulfahmi (0821 
8511 2576). 

Pendaftaran tidak dipungut biaya. Berkas pendaftaran dibuat rangkap 3 
buah, 1 buah berkas asli dan 2 foto kopi. 


